3 


MENJADI ORANG BENAR ADALAH SEBUAH ANUGERAH, 
TETAPI UNTUK HIDUP SEBAGAI ORANG BENAR ADALAH 
EBUAH PILIHAN YANG HARUS DUALANI SEUMUR HIDUP 


“Sungguh, surat itu akan kupikul, dan 
akan kupakai bagaikan mahkota.” (Ayub 
31:36). Menjadi orang benar adalah 
sebuah anugerah, tetapi untuk hidup 
sebagai orang benar adalah sebuah 
pilihan yang harus dijalani seumur 
hidup. 


Orang benar 

Ayub memberi kesaksian, bagai- 
mana dia membangun kehidupan 
sebagai orang benar, yaitu : 

Pertama, mengenal kebenaran, 
yaitu Allah (ayat 1-4). Allah adalah kebe- 
naran dan dasar untuk membangun 
kehidupan yang benar, maka ia : (a) 
menyembah hanya kepada Allah (ayat 
26-28). Di masa itu, banyak orang yang 
melakukan penyembahan kepada 
matahari, bulan dan benda-benda langit 
(Yehezkiel 8:16). 

(b) Menaruh harap hanya ke- 
pada Tuhan (ayat 24). Sekalipun dia 
mempunyai kekayaan yang besar, tidak 
pernah Ayub menaruh pengharapannya 
kepadanya. Bagi Ayub kekayaan adalah 
berkat dari Tuhan, dan bukan ilah bagi 
dirinya. 

Kedua, hidup takut akan Tuhan 
(ayat 23). Karena kehidupan berasal 
dari Tuhan, dan harus dipertanggung 
jawabkan kepada Tuhan, sebagai Hakim 
Agung. Dasar dari penghakiman Tuhan 
adalah keadilan, dan tidak ada yang bisa 
luput dari penghakiman Tuhan, sebab 
tidak ada yang tersembunyi 
di hadapanNya. 

Ketiga, menjauhi kejahatan 
(ayat 7-12), yaitu dengan menjaga 
setiap langkah hidupnya, sesuai dengan 


Firman dan hukum Tuhan. Menjauhi 
segala laranganNya dan percaya akan 
hukuman Tuhan atas segala kejahatan. 

Keempat, berbuat baik kepada 
sesama (ayat 13-23). Ayub tidak pernah 
membeda-bedakan orang, sekalipun dia 
adalah orang kaya dan bermartabat tapi 
dia membangun sikap hati yang tulus dan 
rendah hati. 

Orang-orang dengan tingkat sosial 
rendah, tetap dia hormati haknya, 
dan dalam setiap kesempatan dia 
menjadikan dirinya sebagai saluran 
berkat bagi mereka. 

Kelima. menjauhi kesombongan 
dan pemuasan kedagingan (ayat 
25). Kekayaan adalah berkat yang 
dipercayakan. Ayub tidak pernah 
memakai kekayaannya hanya untuk 
memuaskan diri sendiri. Dia tidak 
menjadikan kekayaan dan kekuasaan 
sebagai alat untuk menyombongkan diri. 


Menjaga diri 

Keenam, menjaga diri dari 
menyumpahi (memaki, menghakimi) 
sehingga Ayub tetap menjadi orang yang 
memberkati sekalipun kepada orang yang 
memusuhinya (ayat 29—30). 

Amsal berkata: “Jangan bersukaci- 
ta kalau musuhmu jatuh, jangan ha- 
timu beria-ria kalau ia terperosok, 
supaya TUHAN tidak melihatnya dan 
menganggapnya jahat, lalu memalingkan 
murkanya dari pada orang itu.” (Ams. 
24:17-18) 

Mengenai hal ini, Tuhan Yesus 
memberikan petunjuk, “Tetapi Aku 
berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu 
dan berdoalah bagi mereka yang 


menganiaya kamu.” (Matius 5:44). 
“Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, 
berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.” (Lukas 6:28). 
“Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu 
sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada 
murka Allah, sebab ada tertulis: Pembalasan itu adalah 
hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman 


Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan: jika ia 
haus, berilah dia minum! Dengan berbuat demikian kamu 
menumpukkan bara api di atas kepalanya.” (Roma 12:19- 
20). 

Saudara dan saya, di dalam Yesus, adalah orang 
yang sudah menerima anugerah dibenarkan. Maka dari itu, 
marilah kita membangun kehidupan sebagai orang benar di 
hadapan Allah (Roma 5:18). IM (Pdt. Samuel Handoko) 


Perumpamaan kebun anggur (Matius 20: 
1-16) membuktikan bahwa Allah mencintai 
umatNya tanpa syarat. Ini menjadi landasan 

komitmenNya dengan kita dan lebih jauh, 

menjadi dasar dari pernikahan dan hubungan 
suami istri yang Ia rancangkan bagi kita. 


Dua dasar 
Pertama, Allah merancang pernikahan 
untuk berpusat pada komitmen tanpa 
syarat kepadaNya. Ini membutuhkan 
pengorbanan setiap hari, yaitu dengan 
mengganti keinginan diri dengan rencana 
Allah atas pernikahan, sebuah pengingat 
bagi kita bahwa pernikahan adalah milikNya. 
Ketika badai masalah datang, Anda tidak 
perlu takut, karena komitmen Allah untuk 
pernikahan Anda cukup besar untuk 
mengatasi semua masalah yang mungkin 
Anda hadapi (Roma 8: 35-38). 
Kedua, Allah merancang pernikahan 
untuk berpusat pada komitmen tanpa 
syarat antara suami istri. Komitmen ini 
membutuhkan kesepakatan antara suami istri 
untuk menumbuhkan apa yang telah Allah 
tanam di dalam diri mereka. Hal ini berarti 
menumbuhkan niat baik untuk menerima 
kekurangan masing-masing, dan memberikan 
yang terbaik untuk kebaikan pasangan. 


Kekuatan dan bahaya komitmen 
tanpa syarat 
Komitmen tanpa syarat adalah satu- 
satunya dasar yang kuat ketika tekanan 
keluarga, masalah keuangan, tantangan 
kesehatan, tuntutan pekerjaan dan kewajiban 
gereja memuncak. Kesehatan perkawinan 
Anda tergantung pada kemampuan Anda 
untuk menaruh tekanan-tekanan ini di 
belakang Anda daripada di antara suami 
istri. Dari belakang, tekanan ini bisa menjadi 
kekuatan pendorong bagi Anda berdua untuk 
menciptakan keintiman dalam perjuangan 
bersama menyelesaikan permasalahan. 
Sebaliknya, kalau tekanan ada di antara Anda, 
mereka akan mendorong Anda menjauh satu 


sama lain. 

Tentu saja, komitmen tanpa syarat ini bukan tanpa risiko. Banyak pasangan 
enggan melakukannya karena takut pasangannya yang egois akan memanfaatkan 
kekurangannya. Jika pasangan Anda menunjukkan secara terang-terangan akan 
mengabaikan kesejahteraan Anda, maka Anda harus melindungi diri Anda terlebih 
dahulu dan bersandar pada Tuhan untuk mendapatkan jaminan keamanan. 


Tiga Kunci Menciptakan Komitmen Tanpa Syarat 
Pertama, terus menghadapi masalah bersama-sama. Anda mungkin punya 
cara sendiri untuk menghadapi suatu masalah. Pasangan yang frustrasi mungkin 
mencari solusi di luar pernikahan mereka. Apapun masalah dan solusinya haruslah 
dibicarakan dan dikerjakan bersama, serta untuk kebaikan bersama. Selama masih 
dalam koridor kebenaran firman Tuhan, hal itu termasuk 
dalam komitmen tanpa syarat. 
Kedua, jujur. Komunikasi yang efektif adalah perekat pernikahan. 
Menyampaikan kebutuhan, keinginan dan perasaan secara jujur dengan pasangan 
Anda, bahkan dalam situasi sulit, akan menciptakan kesatuan. Harap diingat 


bahwa berkomunikasi dengan jujur tidak lepas dari 
mendengarkan secara aktif. Mendengarkan 
secara aktif itu lebih mengandalkan hati 
daripada telinga Tuhan tidak bisa mencintai Anda. 
Ketiga, saling kita kurang dari seharusnya. menguatkan satu 
sama lain. Banyak Kasih Tuhan itu tanpa pasangan gagal 
melakukannya karena syarat dan berada di berpikir itu tidak 
diperlukan. Tuhan, luar pemahaman dunia bagaimanapun, 
menempatkan Anda emosional kita dan pasangan Anda 
bersama-sama untuk yang bersyarat. saling menguatkan dan 
membentuk satu sama lain menjadi serupa denganNya. 
Ketika kita menguatkan pasangan, hal itu akan 
meredakan rasa sakit. Allah sendiri memberikan teladan 


ketika menguatkan kita, “Kuatkan dan  teguhkanlah hatimu Jangan takut atau 
gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, berjalan dengan Anda, ia tidak 
akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau..” (Ulangan 31: 6) 


Kuasa Transformasi Komitmen 
Motivator, Zig Ziglar, mengatakan, “Banyak pernikahan akan lebih baik jika 
suami dan istri memahami bahwa mereka berada di sisi yang sama.” Pikirkan 
tentang kekuatan tim olahraga yang bersatu untuk mengalahkan lawan. Untuk 
kemenangan, pikiran “aku” harus berganti menjadi “kita”. Kesadaran berada di 
sisi yang sama akan mendorong setiap orang untuk memberikan yang terbaik dari 
dirinya sebagai kontribusi terhadap kekuatan keseluruhan. 
Keberhasilan pernikahan kudus akan terwujud jika kita memiliki komitmen 
tanpa syarat kepada pasangan yang dibangun ketika Anda dan pasangan berbagi 
rasa hormat, kepercayaan dan waktu yang berkualitas. Hal ini akan mengubah 
ancaman terhadap pernikahan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. 
(diterjemahkan dari Focus on the family) 


Rekaman kotbah MSTV 


dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031 60007000 ext. 204 : 
Wosustv -. Mawar Sharon 
www.mstv.tv : Women 
Pk. 08.00, 11.00, : Pk. 08.00, 11.00, Aa 2 
20.00, 23.00 / : 20.00, 23.00 / : 
aan | www.mstutv | Pdt. Agus Lutan (Jkt) 
Saksikan MSTV : De Cafe 
via mobile di : : Pk.19.00/ 
Pk. 02.00, 05.00, : Pk. 02.00, 05.00, 
iPhone/ iPad, 14.00. 17.00 : 14.00, 17.00 / : GMS main hall 
Blackberry & Android: D | : : 
http://mstv.tv www.mstv.tv  WWW.MSEV.EV : Pdt. Agus Lutan (Jkt) 


“ Tayangan recorded 
dapat berubah 


sewaktu-waktu kecuali 


Live Streaming 


Pdt. Judy Koesmanto 


: Pdt. Judy Koesmanto 


: Pk. 08.00, 11.00, 
: 20.00, 23.00 / 


 Pk.10.00/ www.mstutv | www.mstv.tv 


MSIV 


. 2 Khusus Usia 
"1 2 Tahun 5/d kelas 2 SD 
"Untuk kalangan sendiri 
Cp Eaglekidz: 
60007000 Ext. 125 , 


tu, 14 Maret 2015 
Pen ) k. 16.00-18.00 WIB 
5 Ng 


GRATIS! Main Hall - GMS 


Pk. 02.00, 05.00, 08.00, : 
11.00, 14.00, 17.00, : 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 


: 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
: 23.00/ 

: www.mstv.tv 

: Pdt. Samuel Handoko 


: Doa Malam 
: Pk.19.00/ 
: GMS main hall 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 


: Pdt. Eriel Siregar (Jkt) 


Pk.19.30/ www.mstv.tv 


: Pk. 08.00, 11.00, 
: 20.00, 23.00 / 
: www.mstv.tv 


YOUTH 


ANETA ORS 100407 TAM 


Pk. 08.00 & 11.00/ 
: www.mstv.tv 


: Sunday Service 
: Pk.07.00, Pk.10.00, 
: Pk.16.00, Pk.19.00 


: Pk.15.00/ www.mstv.tv | Gea nana 
: : FagleKidz 
2 jadwal di hal. 8 
' Perjamuan Kudus 
: Army of God ! di setiap ibadah 
: Pelajar | 

: Pk.16.00/ | 

' GMS main hall : IL) 

: Army of God 
SS : Pemuda 

: | : Pk.13.00 / 

! Pro-M Revolution : GMS main hall 
: Pk.19.00 / : 

: GMS main hall 


Pk.13.30/ www.mstv.tv 


PERINTISAN 
GMS 
SUKABUMI 


Bagi jemaat yang memiliki keluarga, rekan keerjer, 
mapun kolega di Sukabumi, yang belum berjemaat 
di gereja lokal mana pun dapat bergabung dengan 
Perintisan GMS Satetit Sukabumi di 


PESONA PANGRANGO 
BLOK AG NO. 2, SUKABUMI 


CONTACT PERSON: 
SEKRETARIAT : (0266 216123 
ARSIH : 08561611930 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

(Woereja mawar sharon 


GMS Surabaya 


Kebaktian Umum | Pk. 07.00 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 


Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 
Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 


Kebaktian Ana Pk. 07.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 
1.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk. 19.00 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


GMS Timur (Unity) 

Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum #- Anak 2 — Pk. 10.00 
Keb. Umum #- Anak 3 Pk. 16.00 
Ruko Klampis Sguare 

blok A no. 22-23, 

Jl. Klampis Jaya Surabaya 

Cp. Melyana (089677931982 / 
08883001800) 


GMS Selatan (House of Victory) 

” Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 
& Rungkut 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 

Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Surabaya Barat (Revelation) 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Madiun 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk.17.00 


eb. Youth Pk.10.00 
Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 
GMS Sidoarjo 
eb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
eb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
eb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
eb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
eb. AOG Pk. 13.00 


badah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 

GMS Malang 
eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
eb. Anak I Pk. 07.00 
eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
eb. Anak II Pk. 10.00 
eb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 
eb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 

Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 


Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


GMS BD “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Jombang 


eb. Umum | Pk. 07.00 
eb. Umum | Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
eb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Tulungagung (Revival) 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 
eb. Umum | Pk. 16.00 
eb. Anak II Pk. 17.45 
eb. Remaja Pk. 10.00 

Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 

Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 

GMS Jember 
eb. Umum I Pk. 07.00 
eb. Umum II - Pro-M Pk. 10.00 
eb. Umum III Pk. 16.00 
eb. Youth Pk. 13.00 

Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 

Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Eaglekids | Pk. 07.30 

Eaglekids II Pk. 17.00 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang (Amanat Agung) 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 
0293-313017 


GMS Salatiga (Double K) 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085727615597) 


GMS Semarang (Tower of Victory) 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Bevi (08995585032) 


GMS Bandung (Double T) 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Jakarta (Favour) 
Ibadah Umum | #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Solo 

badah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

badah Umum I #-Anak | Pk. 10.00 
badah Umum Il-- Anak Il Pk.16.00 
badah Youth Pk.13.00 


Hall It. 2 Apotik Budi Sehat, Jl.S. Parman 
( Depan SD Kalam Kudus-Pasar Legi) 
Sekret: dr. Supomo 77,79, 

Telp/ Fax: 0271-723172 

CP 

Daniel S. 088801332789 

wan Hartono 62817725770 


GMS Manado (Tower of Strength) 


Keb. Umum | - Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu 
Mall (Samping Apartemen Lagoon) Bahu - 
Manado 95115 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Kendari (Breakthrough) 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 
Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 


Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 
(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS Banjarmasin (Marvelous) 

Keb. Umum (It.3) Pk. 10.00 WITA 
Keb. Anak (It.1) Pk. 10.30 WITA 
Hotel “PALM”, Jl. S. Parman 189 

Sekret: Jl. Mahat Kasan 52, 

Simpang Gatot VI 
CP: Yuliana (0511) 3262458 


GMS Pekanbaru (True Vine) 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 

Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Makassar 
(God's Dwelling Place) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 

Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 

Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 

Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru 

Jl. Botolempangan) 

Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 
Cp: Neltje (082187924935) 


GMS Palembang (Lighthouse) 

Ibadah Umum I - Anak I : Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II 4 Anak II : Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP : Paul (081332212471) 


GMS Pontianak (Glory of God) 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anak PKNIOSS 
Ibadah Youth Pk. 14.00 


Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 


Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Lampung 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Ambon (Restoration) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 
(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 


eb. Umum Pk. 09.00 WIT 
eb. Pelajar Pk. 13.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 


Porto Haria Saparua 
Cp: Christian Loupatty 
(0852 5490 1242 / 0931-21487) 


GMS Masohi (Mlk Tengah) 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Medan (MY Home) 


eb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anak Pk. 08.30 
eb. Umum II - Anak Pk. 11.00 
eb. Umum III -- Anak Pk. 17.30 
eb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 


GMS Samarinda (Grace) 


eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 

eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Balikpapan (Mercy) 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II 4- Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum #- Anak | pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum «4 Anak II pk. 11.00 WITA 
Keb. Youth pk. 14.00 WITA 


Keb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
Keb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


“Dalam penyembahan, sebenarnya 
kita sedang membangun hubung- 
an dengan Allah,” demikian disam- 
paikan Pdt. Philip Mantofa dalam 
ibadah peluncuran buku dan 
album “Kupercaya Mujizat” pada 
Hari Minggu (1/2), yang disiarkan 
via live streaming ke seluruh 
satelit Gereja Mawar Sharon se- 
Indonesia. Dalam ibadah sepanjang 
hari itu, Pdt. Philip menyampaikan 
kotbah dengan tema “Worship” 
atau penyembahan. Jemaat sangat 
diberkati. 

Dalam Kis. 15:16 tertulis, 


“Kemudian Aku akan kembali dan 
membangunkan kembali pondok 
Daud yang telah roboh, dan 
reruntuhannya akan Kubangun 
kembali dan akan Kuteguhkan.” 
Tuhan sedang mencari “hati Daud”, 
yaitu hati yang mau menyembah. 
Dalam Perjanjian Lama, kata 
'menyembah' dituliskan dalam 7 kata 
Ibrani yang mengungkapkan ekspresi 
tertentu. 

Pertama, yadah (Mzm. 
42:6). Kata “bersyukur” dalam 
bahasa aslinya tertulis “yadah” yang 
artinya mengangkat tangan dengan 
memohon belas kasihan. Kedua, 
towdah (Mzm. 26:7). Kata “nyanyian 
syukur” ditulis dalam bahasa asli 
“towdah”, yang artinya mengangkat 
tangan sebagai tanda sepakat dan 
sikap keyakinan iman kepada Tuhan. 
Ketiga, barak (Maz. 95:6). Kata 
“berlutut” dalam bahasa aslinya 
adalah “barak” yang artinya berlutut 
di hadapan Tuhan, yaitu sebuah 
posisi merendahkan diri di hadapan 
Tuhan. 

Keempat, tehillah (Maz.22:4). 
Kata “puji-pujian” dalam bahasa 
aslinya tertulis “tehillah” yang artinya 
bukan sekedar menyanyi tetapi yang 
dilakukan secara spontan karena 
jatuh cinta kepada Tuhan. 

Kelima, zamar, yang artinya 
bermain musik untuk Tuhan. “Pujilah 
Dia dengan tiupan sangkakala, 
pujilah Dia dengan gambus dan 
kecapi!” (Maz.150:3). Keenam, 
halal. Dari kata ini muncullah 
kata “haleluya”. Halal itu artinya 
“merendahkan diri” untuk Tuhan. 
Kata halal atau “galal” muncul di 2 
Samuel 6:22. 

Ketujuh, syabach. Syabach 
artinya bersorak-sorai untuk Tuhan, 
ekspresinya dengan tepuk tangan, 
keluarkan puji-pujian untuk Tuhan, 
atau mengeluarkan kegaduhan 
atau keramaian yang indah untuk 
menyembah Tuhan. “Hai segala 
bangsa, bertepuktanganlah, elu- 


elukanlah Allah dengan sorak-sorai!” 
(Mzm. 47:2). 

Penyembahan yang dikehendaki 
Tuhan, bukanlah sekedar menyanyi, 
namun gaya hidup. Ketika kita 
mendedikasikan hidup kita sehari- 
hari untuk kemuliaan Tuhan, baik itu 
lewat perkataan maupun perbuatan, 
maka itu adalah bentuk penyembahan. 
Selamat menyembah! IE (Pdt. Robert 
Tedjasukmana, gembala GMS Medan) 


CONOUER 


THE GIANT 


“Apa pun “raksasa” dalam hidup kita, 
apakah itu persoalan, ketakutan atau 
kekuatiran, namun bersama Allah kita 
sanggup menaklukkannya,” demikian 
disampaikan Dr. Robi Sonderegger dan 
Ps. Leo Bigger, dalam ibadah khusus 
“Conguering The Giant”, di GMS 
Surabaya, pada hari Kamis (29/1) lalu 
Dalam ibadah itu, Dr Robi dan 
Pastor Leo menceritakan pengalaman 
nyata mereka dalam meregangkan iman 
sampai pada batas-batas kemungkinan, 
untuk aksi penggalangan dana sosial dan 
meningkatkan kesadaran, membawa 
harapan kepada orang-orang yang 
membutuhkan, bahwa bersama dengan 
Allah segala sesuatu mungkin. Mereka 
mendaki dan menaklukkan Gunung 
Jungfrau, dengan ketinggian 4158 meter 
di atas permukaan laut, namun dalam 
prosesnya, mereka harus menaklukkan 
ketakutan mereka yang terbesar. 


Mereka membawakan materi dan 
pengalamannya dengan penuh jenaka, 
namun terdengar sangat serius dan nyata, 
apalagi disertai presentasi dalam bentuk 
multimedia yang menarik, sehingga 
menjadi inspirasi bagi jemaat untuk mau 
menjalani hidup bersama Tuhan. Ibadah 
yang dimulai pukul 7 malam ini dihadiri 
oleh lebih dari 1000 jemaat. Mereka 
yang memenuhi ruang ibadah malam itu 
merasa sangat diberkati. Selamat mendaki 
bersama Tuhan! MP Ag/ 


GRATIS 


"entah kalangan aerdet 


www.fka.or.id 


Call Center 
0878-7869-4959 
0812-8811-4648 


Live Streaming 


WWW.MSTV.TV 
FESTIVAL Sem 


KUASA 9 
ALLAH 


ARENA JIEXPO PEMANTAN tebak 1 KE Harsono 
PUSAT NIAGA BUILDING LT1, JAKARTA 


Yayasan Festival Kuasa Allah Sponsorship Contact 
NC No. 0720477777 Surabaya" Bpk. Jimmy Raharjo (08123581234) 
Yay. Festival Kuasa Allah - BCA Surabaya Jakarta : Bpk. Haniel S Diputra (081907832554) 


Pdt. Welyar Kauntu 


